Hukum Memberi Julukan Kepada 
Perawat dengan Malaikat Rahmah 




[ Indonesia - Indonesian - jX>\ ] 


Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz 

j U y Jjl -UC- y JjJjJI -U£- 


Penterjemah: www.islamqa.info 
Pengaturan: www.islamhouse.com 


islamhouse ^ 1 


2013 - 1434 

IslamHouse, 


Hukum Memberi Julukan Kepada Perawat 
dengan Malaikat Rahmah 

Kita seringkali membaca atau mendengar dari kebanyakan orang, 
dalam buku-bukunya dan syair mereka yang memberikan julukan 
dalam buku dan syairnya bahwa para perawat adalah malaikat 
rahmah ?? apakah boleh seperti itu ?? 


Segala puji hanya milik Allah semata, 

Dilarang memberikan julukan para perawat dengan malaikat 
rahmah, karena para malaikat adalah laki-laki bukan 
perempuan. Allah juga telah mengingkari orang-orang 
musyrikin yang mensifati para malaikat dengan wanita. Karena 
malaikat rahmah mempunyai sifat secara khusus tidak tepat di 
berikan kepada para perawat. Karena para perawat ada yang 
baik ada juga yang jelek, maka tidak boleh mensifati mereka ( 
para Perawat ) dengan malaikat rahmah. 

Wallahu muwaffiq. 


2 



